
















Pena Di Ujung Jari 

- ♦ - 

- ♦ - 


Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 
'ala 'alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du; 

Berbekal semangat dan sedikit hal yang 
aku ketahui, maka kutuliskan sedikit kalimat 

dengan jari-jari ini. 

Semoga yang sedikit ini ikhlas dan 
bermanfaat, semoga tercapai dalam meraih ridho- 

Nya dan semoga anda sukses..! 

Tarmizi Hardianto ibnu Supianto 
27 November 2018 


Page : 2 























Pena Di Ujung Jari 

- ♦ - 


* 


Pena Di Ujung Jari Quote : 

Kita terlalu banyak terbuai pada sesuatu yang semu dan fana. 

Dunia ini diliputi dengan berbagai hal yang melalaikan. 

Kalau tidak kita mulai berubah dari keburukan yang senantiasa kita lakukan, dan tidak 
bersiap menghadapi kematian, maka siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selamat 
tatkala ajal datang tiba-tiba. 

Anggaplah dalam hal beribadah seakan kau akan segera mati, maka kau akan perbaiki 
semuanya, itu pasti. 

Karena tidak ada satupun orang yang akan memanah kecuali dia pasti mempersiapkan 
anak panahnya. 

Anggaplah dunia bagimu seolah kau bisa hidup selamanya, yakni jangan terlalu sibuk 
dengan urusan dunia hingga kau tinggalkan urusan ibadah, karena kebanyakan urusan 
dunia bisa diulur-ulur, tidak sama seperti ibadah, untuk ibadah kau harusnya berlomba, 
bukan tertinggal paling belakang. 


* Arahkan cakrawala akhirat di hati 

* Tajamkan tekad serta visi misi 

* Untuk hidup akhirat jangan kau patah hati 

* Bersama bidadari surga di akhirat nanti 


Tarmizi Hardianto 
17-nov.20l8 

Completed 27-nov.20l8 (10.53 19 robi'ul awwal) 

#Sebesar-besar Anugerah adalah istiqomah, 

Allahumma faqqihna fiddiin, waj'alna minal muttaqiin.. 

pena di ujung jari 


Page : 3 





















